- Cara Mengurus Perizinan 
- Daftar Asosiasi di Bawah KADIN 
- Daftar Usaha Bussiness Opportunity dan Keagenan 


Nena Mutmainna | ne! Media Service 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Nena Mutmainna 


re! Media Service 


Penerbit ANDI Yogyakarta 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Oleh: Nena Mutmainna & re! Media Service 


Hak Cipta O 2014 pada Penulis 


Editor : Th. Arie Prabawati 
Setting : Binudi 

Desain Cover : dan dut 

Korektor : Andang 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam 
bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, 
merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis. 


Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 
55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 
55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Mutmainna, Nena 


Cara Gila Jadi Pengusaha Makanan/ 


Nena Mutmainna & re! Media Service: 

— Ed.I. — Yogyakarta: ANDI, 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
x # 198 hlm.: 16 x 23 Cm. 

lo 9 8 7 6 5 4 

ISBN: 978 -— 979 — 29 — 4539-3 

Judul 

1. Business 


DDC'23 : 650.1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ucapan Terima Kasih 


asa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, yang 

telah memperkenankan terwujudnya impian saya 

masa kecil dulu, yakni “mempunyai buku sendiri". 
Sungguh, saya belum layak disebut sebagai seorang penulis, 
tapi dengan diterbitkannya buku ini, menjadi langkah berikut- 
nya bagi saya untuk terjun ke dunia kepenulisan, menyusul buku 
saya yang telah terbit terlebih dahulu, yang berjudul Resep Kue 
Kering Paling TOP. 


Ucapan terima kasih kepada kedua orangtua saya, Drs. H. 
Achmad Rifai dan H. Siti Komariah, yang telah membimbing 
saya hingga jadi seperti sekarang ini. Bapak bagi saya adalah 
inspirator yang selalu mendukung dan mengarahkan setiap cita- 
Cita saya. Mamah, adalah orang yang selalu memberikan empati 
dan kasih sayang dalam setiap langkah saya. Semoga keduanya 
selalu dilimpahi kesehatan, rahmat, dan kasih sayang Allah SWT. 


Terima kasih juga kepada keluarga yang sudah mendukung 
saya, baik dengan memberikan waktu bagi saya untuk berkarya, 
maupun dengan binar di mata mereka ketika tahu ibunya akan 
“punya buku sendiri", melengkapi koleksi aneka buku di rumah, 
yang jumlahnya memang cukup banyak. 


Terima kasih spesial buat Asri Andarini, sahabat saya yang 
mengompori saya untuk tidak melewatkan kesempatan yang 
diberikan penerbit, juga tentu saja pada pihak penerbit, editor 
dan distributor yang melalui tangan merekalah akhirnya buku ini 
bisa sampai di tangan Anda. 


, 
Kata Pengantar »')' NIP 


Versi Pdf Lengkapnya. di ipusnas.com 


Terima kasih pada guru-guru saya, guru formal maupun informal, 
dan rekan-rekan yang sudah membantu memberi inspirasi dan 
masukan pada saya, hingga akhirnya buku ini terwujud. 


Semoga semuanya senantiasa diberi rahmat dan kebahagiaan. 
Amin. 


( 
N iv m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar 


ata “gila” menurut pengertian yang kita kenal di 
Koo adalah tidak sadar, membabi buta, atau 
tidak lazim. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, 
kegilaan berarti ketidaknormalan dalam cara berpikir dan 
berperilaku. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan menurut ilmu 


kedokteran, gila atau madness diartikan sebagai gangguan jiwa 
yang parah. 


Buku ini tentu saja bukan mengajak Anda untuk menjadi gila 
dalam pengertian menderita gangguan jiwa. Buku ini hanya 
akan mengajak Anda untuk mencari cara agar Anda bisa sukses 
berusaha dalam bidang makanan. Setelah membaca buku ini, 
diharapkan Anda akan mempunyai semangat yang menggebu- 
gebu dan mencari cara berinovasi secara membabi buta. 
Akibatnya, Anda akan menggulirkan ide-ide yang tidak lazim, 
yang membuat orang lain akan berteriak: “Gila, enak benerr!" 
atau “Gila, keren amat”. Artinya, membuat orang lain tergila- 
gila pada produk Anda, dan Anda pun akan tergila-gila untuk 
memajukan usaha Anda, dan menelurkan usaha yang lain. 


Tapi, untuk menetaskan usaha dan hasil yang gila, diperlukan 
adanya orang yang betul-betul sadar mengapa ia harus menjadi 
pengusaha, mengapa ia memilih jenis usaha tertentu, apa 
konsekuensinya, apa untungnya, apa yang harus dipelajari, dan 
apa yang harus dilakukan. Meski setelah itu, ia akan berusaha 
gila-gilaan dalam mewujudkannya. 


, 
Kata Pengantar lv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Meminjam kata salam khas Khairul Salim, pendiri Entrepreneur 
College, maka saya mengajak Anda untuk menjadi orang yang 
GILA! Gairah Ingin Melakukan Aksi! 


Selamat menjadi pengusaha makanan, dengan kesuksesan yang 


gila-gilaan! 
( 
N vi/ m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Ucapan Terima Kasih...» mon 
eng Ae ab 
Danar Ie om ni 
Bab 1 Cara Gila Menjadi Pengusaha Makanan ....... 
A. Sekilas Prospek Usaha Makanan di Tahun 
PN Ga an n 
B. Mengapa Harus Jadi Pengusaha?............ 
Mengapa Takut Jadi Pengusaha?............ 
Bab 2 Titik Awal Kesuksesan... 
A. Gila dalam Menepis Mitos-mitos yang 
Melemahkan... moon 
1. Menjadi Orang Sederhana Lebih 
Dikehendaki Allah dan Rasul-Nya......... 
2. Saya Tidak Bakat Dagang ..................... 
3. Saya Bukan Turunan Pedagang ............. 
4. Tertarik, Sih, Tapi Saya Tak Punya Modal 
5. Sekolah Saya Tidak Tinggi, Mana Mungkin 


Jadi Pengusaha?gs....... S2” aa 

6. Kamu Orang Keturunan, sih...Pantas Jago 
Dagang! .... Mn... ai MANA 

7. Saya Perempuan. Kata Orang Langkahnya 
Pendek .. S5 Ma Naa 


Versi Pdf Lengkapnya. di ipusnas.com 


12 


15 


15 


17 


18 


20 


24 


23 


28 


8. Saya Masih Muda. Nanti Saja Kalau 


Sudan PENSIUn kental 
Gila dalam Bermimpi...» 
Gila dalam Mengambil Keputusan ......... 
1. Kalau Tidak Dicoba, Mana Kita Tahu? .. 
2. Jangan Takut Salah!...................... 
3. Semua Pasti Akan Ada Jalan Keluarnya 
Gila dalam Mencari IIMU oo 
Ta ME an on Maa 
2: TAK PUAS-PUSS inonbir usman enakk 
3. Bersungguh-sungguh ............ooo. 
As “CUKUP BEKAI NYA ureter tem tas 
5 NA UNY ea nan Gasa aan 
6. Tama Waktunya. aseamanan 


Bab 3 Mari Kita Memulai Gila (Gairah Ingin Lakukan 


Mau Pilih yang Mana? oo. 
1. Pebisnis Tipe Teknisi atau Keahlian....... 
2. Pebisnis Tipe Manajer atau Akademisi.. 


3. Wirausaha atau Entrepreneur.............. 
Ilmu Dasar Untuk Usaha ..........o. 
te Produedari ProOo Khas maa 
2. Pemasaran atau Marketing ................... 


Pertahankan Pelanggan, Bangun Brand 


30 
32 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
43 
44 
45 
47 


49 
50 
52 
53 
54 
57 
5 
6/ 


81 


Image an 
( 
N vili/ m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


D. Urusan Keuangan.......... oo 84 


Ie” ASI ONE ana naa 85 

2, NOtata nahan mas asa 86 

3. Harga Pokok ProduUkSise..iocooo.oo.oiwo. 90 

4. Menentukan Harga Jual................i..i... 89 

E. Pengelolaan Karyawan... 93 

1. Merekrut Karyawan... 93 

2. Karyawan Harus Dikelola ...................... 103 

FF Waralaba Juga Bisa Menguntungkan..... 105 

Bab 4 Cara Gila Agar Usaha Terus Berkembang ...... 109 
A. Gila dalam Berkreasi dan Berinovasi ..... 109 


1. Apa yang Dimaksud dengan Kreatif dan 


Ia Be ba NA 109 
2. Membongkar Hal yang Membekukan 

KOGEVITAS: aan sodara ena erna aa han 110 
3. Bagaimana Cara Menemukan Ide Baru? 118 
A, — TenitaNng INOVASI Woo mma 120 
5. Tiga Bentuk INOVASI .............ooooo 123 

6. Mereka yang Sudah Duluan Gila dalam 
Berkreasi dan Inovasi ............... 130 
B. Gila dalam Berutang ..........oooooo 140 
1. Mengubah Mindset Tentang Utang...... 140 
2. Kapan Saat yang Tepat Untuk Berutang? 141 
3. Kepada Siapa Anda Berutangg)............. 142 
, 


Daftar Isi w— 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


C. Gila dalam Membuat Jaringan dan 
Pertemanan san 
D. Gila-gilaan dalam Shadagoh dan Berderma 


Bab 5 Jangan Dilupakan... 
Mengurus Legalitas dan Izin-izin Usaha......... 
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)... 


2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)............. 

3. Sertifikat P-IRT .........oooooocco.oocoooo 

4. Sertifikat Halal MUI... 

5, Sertifikat HaKI.......oooooooco.cooo Wo oo 

6. Sertifikat HACCP Woo 
Data Pata aah maa 
Lam Pan aa 
( 


“ox m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


147 
158 


161 
161 
162 
163 
165 
167 
171 
173 


177 


179 


BABI 


Cara Gila Menjadi 
Pengusaha Makanan 


A. Sekilas Prospek Usaha Makanan di 
Tahun 2014 


Saya sering lihat di film-film kungfu, dengan setting waktu sa- 
ngat lampau, sering kali ada adegan pengembara yang sedang 
berada di rumah makan (meskipun berakhir dengan adegan ber- 
tarung, namanya juga film laga). Atau di film-film koboi, sering 
kali juga terlihat ada adegan yang dilakukan di bar atau restoran 
(meski yang ini juga ujung-ujungnya baku hantam). Bahkan ada 
satu film seri Korea, yang latar belakangnya adalah tentang sua- 
sana dapur istana, cara penyajian, dan “pertarungan” dalam 
mempersembahkan makanan terbaik bagi Sang Raja dan Ratu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sekarang ini, jika Anda perhatikan di televisi, acara masak-mema- 
sak cukup menjamur. Setiap stasiun televisi berusaha meraciknya 
sehingga menarik dan bersaing dengan acara sejenisnya. Bahkan 
ada di antaranya acara lomba memasak yang merupakan salah 
satu acara favorit dan bergengsi, dengan rating cukup tinggi. 


Hal itu menandakan bahwa makanan dan minuman merupa- 
kan hal yang diminati, dan merupakan bisnis yang sejak dulu 
hingga sekarang, peluang dan pangsa pasarnya selalu terbuka. 
Dengan kondisi perekonomian yang makin membaik pada 
tahun 2014 ini, usaha bisnis makanan termasuk salah satu 
yang paling pesat pertumbuhannya, di antaranya karena 
target pasar yang global, dalam arti bisa masuk ke semua 
lapisan masyarakat, paling menjanjikan, karena paling me- 
nguntungkan dan paling cepat balik modalnya. 


Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengusaha resto 
dan rumah makan di Indonesia tiap tahunnya terus meningkat. 
Sampai 2011, jumlahnya mencapai 2.977 orang dan di tahun 2014 
ini, jumlahnya pasti lebih daripada itu. Apalagi jika ditambahkan 
dengan usaha lain dalam bidang makanan yang tidak terdata, 
semisal katering dan warteg. Sedangkan menurut data dari 
KEMENKOP UKM, hingga saat ini jumlah pengusaha kuliner di 
Indonesia mencapai 14 juta orang, dengan omzet mencapai 
Rp700 triliun. Angka pertumbuhannya mencapai 896 dalam 
kurun waktu 5 tahun ini. 


Jenis masakan yang disajikan meliputi 53,386Y6 masakan 
Indonesia, disusul oleh masakan Amerika/Eropa sebesar 25,4156, 
sedangkan masakan Cina dan Jepang, masing-masing 7,27Y6 
dan 74656. 


( 
ka 21) m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Seperti terlihat dalam data di atas, sebagaimana layaknya “lahan 
basah” pada umumnya, maka pesaing dalam bidang ini pun 
cukup banyak. Untuk itu, jurus yang sampai sekarang makin 
terbukti ampuh adalah dengan menyajikan produk, pelayanan, 
dan pemasaran yang kreatif, unik, inovatif, dan berbeda dengan 
yang ditawarkan oleh para pesaing. 


Untuk itu, mau tak mau pengusaha di bidang makanan harus 
memeras otak dan sedapat mungkin berani mengeluarkan ide- 
ide gila. 


B. Mengapa Harus Menjadi 
Pengusaha? 


Bagi Anda yang sudah lulus dari sebuah perguruan tinggi, saya 
mengucapkan selamat! Karena, seperti yang saya rasakan, kelu- 
lusan tersebut bermakna perjuangan, kerja keras, dan pengor- 
banan bukan saja ketika kuliah, tapi juga dari sejak SD, SMP, dan 
SMU. 


Kabar baik bagi Anda adalah bahwa Anda termasuk bagian yang 
beruntung dari keseluruhan masyarakat Indonesia, karena hanya 
sekitar 20Y6 dari rakyat Indonesia yang bisa menikmati bangku 
kuliah. Pada setiap tahunnya, dari setiap perguruan tinggi, 
diluluskan sekitar 400.000 sarjana. 


Pada umumnya, yang ada di pikiran mereka setelah lulus kuliah 
adalah mencari pekerjaan. Bahkan kalau ditelusuri, meskipun 
tidak secara eksplisit dikatakan, kebanyakan orang kuliah atau 
memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah agar 
mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya lumayan. 


) 
Cara Gila Menjadi Pengusaha Makanan »''WID 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Memang betul, dengan ijazah S1, S2, terlebih S3, kita bisa 
bekerja dengan strata golongan yang cukup tinggi. Kalau Anda 
punya nilai dan prestasi cukup bagus, bahkan bisa bekerja di 
perusahaan swasta, yang menawarkan gaji relatif lebih tinggi 
daripada PNS. 


Tapi, saya juga punya kabar buruk. Kabar buruknya adalah 
bahwa tiap tahunnya, perusahaan-perusahaan yang ada di 
Indonesia ini hanya mampu menyerap sekitar 20Y6 tenaga kerja. 
Itu artinya, para sarjana tersebut harus bersaing mengungguli 
rata-rata 50 temannya memperebutkan kursi pekerjaan. Kalau 
Anda lolos, sekali lagi, selamat! Tapi, bagaimana dengan nasib 
80”o lulusan lainnya? Menjadi pengangguran? Jangan. Sekolah 
sudah menghabiskan biaya yang cukup tinggi, dan Anda pun 
harus mencukupi kebutuhan diri sendiri dan menafkahi keluarga 
bukan? 


Apakah benar mereka yang sudah lulus dan diterima bekerja 
di suatu perusahaan adalah orang yang paling beruntung dan 
terjamin keuangannya dan kesejahteraannya? 


Mari kita lihat hasil pemikiran Robert T. Kiyosaki berikut ini. 


Menurut Robert T. Kiyosaki, dalam mencari uang, manusia 
digolongkan ke dalam 4 kuadran yang ia namakan Cash Flow 
Ouadrant. 


( 
“4/ m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


B 


(Employee) (Bussines Owner) 


You have a job You own a system & 
people work for you 


(Self Employee) (Investor ) 


You own a job money work for you 


Kuadran kiri Kuadran kanan 


E - (Employee) Kuadran Pekerja 


Kuadran pekerja adalah orang yang memberikan waktu, tenaga, 
pikiran, dan keahliannya untuk orang lain. Untuk itu, biasanya 
mereka mendapat gaji tiap bulannya, bonus, atau fasilitas yang 
lain, tergantung di mana dia bekerja. Contohnya adalah buruh, 
supervisor, manager, general manager, sampai direktur. Anda 
tidak harus memikirkan terlalu dalam terhadap kelangsungan 
perusahaan, yang penting Anda bekerja sesuai job desk Anda, 
maka Anda akan dibayar. 


Jika pekerjaan Anda bagus, ada kans untuk naik ke jenjang 
berikutnya, dan itu artinya penghasilan Anda naik pula. 
Penerimaan gaji seperti ini disebut sebagai active income, atau 
massive income. Tapi, seberapa besarnya gaji dan fasilitas Anda, 
Anda tetap orang gajian. Anda tak akan dibayar jika Anda tidak 
bekerja. Anda tetap “wajib” bekerja ketika Anda sedikit malas, 
Anda akan “dimarahi” atasan Anda jika Anda bekerja tidak sesuai 


, 
Cara Gila Menjadi Pengusaha Makanan »''WID 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dengan yang mereka inginkan. Ide Anda belum tentu langsung 
bisa diterapkan, meski menurut pendapat Anda sangat bagus 
dan bisa memajukan perusahaan. 


Jika perusahaan semakin maju, ada kesempatan standar gaji 
Anda naik. Tapi, apabila perusahaan mengalami kesulitan, maka 
langkah yang umumnya dilakukan adalah efisiensi, yang sering 
kali berujung pada PHK. 


S -— (Self Employee) Kuadran Pekerja Mandiri 


Adalah orang yang mempunyai tenaga, waktu, pikiran, dan 
keahliannya dan tenaganya untuk dirinya atau usahanya sendiri. 
Waktu yang diberikan biasanya tidak terbatas. Jika pada 
umumnya employee bekerja selama 8 jam per hari, maka para 
self employee bisa mendedikasikan waktu dan pikirannya kurang 
dari itu, dari bangun tidur, atau bahkan lebih dari itu. Jika mereka 
bekerja atau beraktivitas, maka mereka punya uang. Jika tidak 
beraktivitas, maka tidak ada uang. Hal itu karena umumnya jenis 
pekerjaan di kuadran ini tidak bisa didelegasikan. Contohnya 
adalah dokter, pengacara, hakim, konsultan, penulis, pedagang, 
dan artis. 


Berada di kuadran ini, umumnya Anda tidak perlu takut dimarahi 
atasan, karena atasan Anda adalah diri Anda sendiri, motivasi 
dan kesadaran Anda untuk meningkatkan taraf kehidupan Anda. 
Anda pun tidak perlu resah ketika Anda sakit atau malas bekerja. 
Hanya saja, aliran penghasilan akan terhambat secara langsung. 
Anda pun tidak harus mendiskusikan dan takut ide dan usul 
Anda dijegal, karena Andalah pemegang keputusan. 


( 
N 6/ m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Karena sifatnya “pekerja mandiri”, dan pada umumnya su- 
kar didelegasikan, maka ketika motivasi Anda turun atau sakit 
berkepanjangan, maka bukan tidak mungkin usaha Anda bubar 
atau tidak ada penghasilan sama sekali. 


B - (Business Owner) Kuadran Pemilik Usaha 


Business owner adalah orang yang memberikan waktu, tenaga, 
pikiran, dan keahliannya untuk satu usaha atau beberapa usaha 
yang dimilikinya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. 
Waktunya bisa tak terbatas, bahkan di awal usaha, bisa 24 jam 
dalam sehari. Dia adalah pendiri dan sekaligus pemilik usaha. 
Dia bisa berlaku sebagai orang yang aktif melaksanakan, atau 
bisa juga hanya sebagai komisaris. Tidak terjun langsung, tapi 
mempunyai hak untuk menentukan dan mengarahkan jalannya 
perusahaan. 


Jika sebagai employee Anda cukup hanya tahu lingkup pekerjaan 
di bagian Anda sendiri, sebagai pemilik usaha, Anda harus tahu 
dan paham setiap bagian pekerjaan yang ada di lingkup bisnis 
Anda. Jika sebagai employee Anda misalnya bekerja di bagian 
produksi, maka tak mengapa Anda hanya tahu hal-hal mengenai 
produksi. Tapi sebagai pemilik usaha, Anda harus mengetahui 
tentang produksi, manajemen, keuangan, pemasaran, dan hal 
lain yang akan berjalan di bisnis Anda. 


Biasanya, para Business owner adalah orang yang suka 
membangun bisnis baru. Setelah usaha yang pertama dibuat 
sistemnya sehingga bisa didelegasikan pada orang lain, maka ia 
mulai membangun bisnis lain, yang akan didelegasikan lagi pada 
orang lain. Begitu seterusnya. Dari tiap usaha yang dimilikinya, 


) 
Cara Gila Menjadi Pengusaha Makanan» “WP 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ia mempunyai saham, dan akan memperoleh bagi hasilnya tiap 
tahun. Lebih dari itu ia pun akan menerima deviden, royalti 
(passive income). 


Seandainya pemilik perusahaan tersebut tidak dapat aktif lagi 
karena sakit berkepanjangan atau meninggal dunia, maka 
usahanya tetap berjalan, dan ia (melalui ahli warisnya) tetap 
berhak mendapatkan deviden atau bagi hasil dari usaha yang 
dimilikinya. 


| — (Investor) Kuadran Pemodal 


Kuadran investor adalah penanam modal. la menanamkan 
uangnya pada sebuah perusahaan, untuk menghasilkan uang 
jauh lebih besar (daripada bunga bank), dalam waktu yang 
sangat cepat. 


Jika para business owner terkadang masih terjun langsung 
di perusahaan yang ia dirikan, maka para investor ini cukup 
memantau pasar yang ada, memutuskan hendak berinvestasi 
di tempat yang mana, maka dia bisa mendapatkan keuntungan 
besar hanya dalam hitungan bulan, atau bahkan jam! Para 
investor ini biasanya bermain di sektor bisnis valas, pasar modal, 
properti, surat berharga, dan sejenisnya. Di saat valas, properti 
atau surat berharga yang dimilikinya naik, ia menjualnya, dan di 
saat turun, ia membelinya. Atau, misalnya ia membeli sebuah 
ruko yang seharga Rp700 juta, ia sewakan 10 juta per bulan, 
maka dalam 2 tahun, ia akan mendapat keuntungan 240 juta, 
dan pada umumnya, dalam 2 tahun harga properti naik bisa 
sampai 1,5 kali lipat. Maka jika pada tahun kedua ia melepasnya, 
dalam dua tahun saja, dia sudah mendapatkan keuntungan 


( 
N 8 / m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sebanyak Rp590 juta! Bandingkan dengan jika ia menyimpannya 
di bank. Maka belumlah disebut sebagai investor jika ia masih 
menanamkan uangnya di bank. Pada kuadran ini, uanglah yang 
bekerja untuk kita, bukan kita bekerja demi uang. 


Robert T. Kiyosaki membagi keempat kuadran tersebut menjadi 
kuadran kiri dan kuadran kanan. Di kuadran kiri terdapat employee 
dan self employee. Seberapa pun gaji atau penghasilan Anda, 
ia menyebutnya sebagai kuadran orang miskin, karena 
orang yang berada di kuadran kiri ini hanya menghasilkan active 
income. Artinya, Anda akan ada penghasilan selama Anda aktif 
dan mampu bekerja. Ketika Anda tidak aktif lagi, maka tidak 
ada yang menjamin bahwa selanjutnya Anda bisa membiayai diri 
sendiri, apalagi mensejahterakan keluarga Anda. 


Di Kuadran kanan terdapat dua kategori, yakni Business Owner 
dan Investor. Robert T. Kiyosaki menyebut kuadran kanan ini 
sebagai kuadran orang kaya. Meski Anda hanya berpenghasilan 
Rp10 juta per bulan, Anda mendapatkannya dari bisnis Anda 
sendiri, maka Anda sudah digolongkan pada kuadran orang 
kaya. Karena, Anda berkesempatan untuk mendapatkan passive 
income dari usaha Anda. Uang masih bisa tetap mengalir, 
meski Anda tidak terjun langsung, bahkan jika suatu saat Anda 
meninggal dunia, maka keluarga Anda masih mungkin akan 
mendapatkan dari jerih payah usaha Anda. 


Setelah mengetahui tentang cash flow guadrant, maka Anda 
bisa mengetahui di mana posisi Anda sekarang. Di kuadran 
kiri atau kanan? Kuadran orang miskin atau kuadran orang 
kaya? Betul, bisa jadi Anda sudah merasa cukup kaya dengan 
penghasilan Anda saat ini. Tapi, bukankah jika Anda beralih 


) 
Cara Gila Menjadi Pengusaha Makanan » “MID 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ke kuadran kanan, Anda berkesempatan untuk mendapatkan 
penghasilan lebih dari yang Anda dapat sekarang? 


Bagi Anda yang sudah memiliki usaha sendiri, artinya sudah 
berada di kuadran kanan, saya mengucapkan selamat. Tapi, 
jika penghasilan Anda masih belum menutupi kebutuhan Anda 
sehari-hari, maka Anda harus meningkatkan penghasilan, agar 
Anda bukan saja berada pada kuadran orang kaya, tapi betul- 
betul jadi orang kaya. 


Karena menyetujui dan menyadari konsep inilah, banyak orang 
yang sudah memiliki jabatan tinggi rela meninggalkan pekerjaan 
dan fasilitas mewahnya untuk pindah dari kuadran kiri ke kuadran 
kanan. Sekali lagi, demi mengejar passive income. Dengan passive 
income, mereka memiliki kebebasan finansial, kebebasan waktu, 
dan kebebasan berpikir. Mereka menjadi diri mereka sendiri. 
Inilah yang disebut dengan kekayaan sejati. 


Dalam dunia bisnis makanan, contoh orang seperti ini adalah 
Bambang N. Rackmadi, pemegang lisensi McDonald di Indonesia. 
la rela meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Bank Panin, 
dan memulainya dari bawah. Mengepel, menyapu lantai, melap 
meja, dan mengerjakan pekerjaan kasar lainnya di McDonald 
Singapura demi mendapatkan lisensi tersebut. 


Saat ini di tangannya McDonald masih menjadi restoran cepat 
saji no. 1 di Indonesia, melampaui restoran cepat saji lain yang 
sudah lebih dahulu masuk ke Indonesia. 


Jadi, kembali ke cerita para sarjana dan lulusan sekolah lainnya 
di atas, maka paparan yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki 
di atas, mudah-mudahan bisa menjadi angin segar dan titik balik 
cara berpikir kita, dari orang-orang yang mengejar pekerjaan 


( 
N 10/ m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


menjadi para pekerja pekerjaan. Dari karyawan menjadi investor, 
setidaknya business owner, pemilik bisnis. 


Saya masih terngiang percakapan kami, saya dan beberapa 
teman, dengan Oom Suroto, pengusaha rotan yang sukses, 
asal Cirebon. Ketika itu, kami masih mahasiswa dan sedang 
giat-giatnya mencari motivasi untuk jadi pengusaha. Beliau 
mengatakan begini: “Kalian mahasiswa, apalagi yang kuliahnya 
di perguruan tinggi negeri, sebenarnya adalah orang yang paling 
banyak utangnya pada rakyat Indonesia. Coba, kalian bisa sekolah 
dengan biaya murah, sebenarnya uang siapa yang kalian pakai? 
Kalian disubsidi oleh orang-orang yang mungkin kebanyakan 
miskin. Jadi, kalau nanti kalian lulus, maka jangan cari kerja, itu 
artinya kalian cuma memperkaya diri sendiri! Jadilah pengusaha, 
orang yang membuka lapangan kerja, sehingga kalian bisa 
membalas budi pada orang-orang yang secara tidak langsung 
sudah membiayai kalian!" 


Meski tidak diteorikan secara panjang lebar, Rasulullah 
Muhammad saw. mengatakan, bahwa Allah membuat 10 pintu 
rizki. 9 di antaranya dibukakan melalui perdagangan, dan 1 pintu 
dibukakan untuk usaha yang lainnya. Ini sejalan dengan penelitian 
yang pernah saya baca di sebuah buku, Leveraging to Create 
Wealth yang menemukan fakta bahwa 100 orang kaya di dunia 
didapatkan melalui bisnis (7496), profesi: pengacara, dokter, artis 
(106), dari usaha lainnya 696, dan hanya 1076 yang kekayaannya 
didapat dari bekerja sebagai karyawan. Itu pun tentu saja mereka 
yang bekerja di level tertinggi dan di perusahaan multinasional 
atau perusahaan kelas dunia. 


, 
Cara Gila Menjadi Pengusaha Makanan »” #EID 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


C. Mengapa Takut Menjadi 
Pengusaha? 


Berbicara tentang kekayaan dan kesejahteraan, saya rasa banyak 
orang sepakat, bahwa itu adalah harapannya. Tapi, jika diberikan 
fakta bahwa para orang kaya tersebut biasanya jalannya didapat 
dari berbisnis, membuka usaha, maka lebih banyak orang yang 
mundur teratur daripada maju termotivasi. 


Banyak hal yang menjadi alasan dan biasanya masih ada pada 
level pemikiran, mind set, tapi membuat mereka surut untuk te- 
rus mengupayakannya. Di antaranya cara berpikir warisan turun- 
temurun dari kakek-nenek kita, yang saya rasa sudah menjadi 
mental kebanyakan orang Indonesia. Mari sejenak kita bertanya 
pada diri sendiri, apa yang terpikir di benak Anda ketika mem- 
bayangkan Anda telah lulus SMA atau kuliah? Saya yakin ke- 
banyakan jawabannya adalah: Bagi mereka yang punya dana, 
biasanya adalah melanjutkan kuliah. Ujung-ujungnya kebanyak- 
an sama, yakni untuk mencari pekerjaan. Kalau bisa, jadi pega- 
wai negeri alias PNS atau TNI. Kenapa? Karena orang tua dan ka- 
kek-nenek kita bilang, bahwa menjadi PNS dan TNI sangat enak. 
Tidak harus pintar-pintar amat, dapat gaji tiap bulan, bahkan 
dapat fasilitas pensiun yang akan menjamin bahwa di hari tua 
nanti masih ada uang yang masuk untuk memenuhi kebutuh- 
an sehari-hari. Apalagi bagi Anda yang mempunyai kakek dan 
nenek yang masih mengalami masa kekuasaan Belanda. Menjadi 
pegawai negeri, sama dengan gengsi dan menaikkan martabat 
keluarga. 


Pada umumnya, orang tua kita khawatir jika anaknya memilih 
untuk berwiraswasta. Terlebih jika mereka pernah terjun ke du- 


( 
“12/ m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


nia usaha, tapi gagal dan belum berani mencobanya lagi. Maka, 
wejangan dan doa yang paling diutamakan adalah “Biar gaji se- 
dikit, yang penting mayeng, aman”, “Biar pun gaji sedikit, asal 
bisa mengaturnya, amanlah. Daripada mengejar mimpi yang be- 
sar tapi tidak pasti”. 


Ada juga hal lain yang saya sebut mitos. Karena, pada umumnya 
pemikiran seperti itu sudah turun-temurun dan mengakar, 
tetapi kebenarannya harus dipertanyakan, bahkan terbukti 
ketidakbenarannya. Di antara mitos-mitos tadi adalah bahwa 
untuk menjadi pengusaha itu harus ada bakat, harus punya uang 
cukup untuk modal, harus keturunan orang kaya, bukan orang 
cacat, harus pintar dan sekolah yang tinggi, dan beberapa mitos 
lainnya yang akan kita bahas satu per satu. 


, 
Cara Gila Menjadi Pengusaha Makanan »''1TJD 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


( 
N14/ m Gara Gila Jadi Pengusaha Makanan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


